WikipediA 

Patwa Jamaika 


Patwa Jamaika adalah sebuah bahasa kreol berbasis 
bahasa Inggris dengan pengaruh Afrika Barat (mayoritas 
kata-kata pinjaman asal Akan)^ diucapkan terutama di 
Jamaika dan di antara diaspora Jamaika; itu diucapkan 
oleh mayoritas warga Jamaika sebagai bahasa asli. Patwa 
berkembang pada abad ke-17 ketika para budak dari 
Afrika Barat dan Tengah terpapar, mempelajari, dan 
memvalidasi bentuk-bentuk bahasa Inggris vernakular 
dan dialek yang diucapkan oleh para pemilik budak: 
Inggris, Skotlandia, dan Hiberno-Inggris. 

Kreol Jamaika menunjukkan gradasi antara bentuk-bentuk 
kreol yang lebih konservatif yang tidak secara signifikan 
dapat dipahami dengan bahasa Inggris, dan bentuk-bentuk 
yang hampir identik dengan Bahasa Inggris Standar^ 


Referensi 


1. A Chang, Laurence. "Jumieka Langwij: 

Aatagrafi/Jamaican Language: Orthography". 

2. A Patwa Jamaika (http://www.ethnologue.com/lan 

guage/jam) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

3. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kreol Inggris 
Jamaika". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

4. A Cassidy FG: Multiple etymologies in Jamaican Creole. Am Speech 1966, 41:211-215 

5. A DeCamp (1961) 



Patwa Jamaika 

Patwa, Jumiekan, Jamiekan^ 

Dituturkan di Jamaika, Panama, Kosta Rika. 

Penutur 

bahasa 

3.2 juta (2000-2001)! 2 ! 

Rumpun 

Kreol Inggris 

bahasa 

■ Atlantik 


■ Barat 


■ Patwa Jamaika 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

jam 

Glottolog 

jamal262 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/jama 


1262 )I 3 J 

Linguasfer 

52-ABB-am 


Pranala luar 


■ The Jamaican Language Unit (http://www.mona.uwi.edu/dll 

p/jlu/index.htm) 

■ Jamaican Patois Dictionary (http://jamaicanpatwah.com) 

■ Jamaican Creole Language Course for Peace Corps 
Volunteers (http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED130535.pdf) 

■ Jammin Reggae Archives Patois Dictionary (http://niceup.c 

om/patois.html) 

■ Sample Jamaican Patois Translations (http://growingupjamaican.com/jamaican-patois-mini-dict 

ion ary/) 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Patwa Jamaika 


^ y 

Wikivoyage memiliki 

y 

phrasebook Jamaican 

i 

patois. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Patwa_Jamaika&oldid=17051460" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2020, pukul 11.20. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










































